Terbit tiap hari, ketjoeali hari
Minggoe dan hari besar
Harga langganan di Indonesia:
1 boelan
f 1.75
3
„5.—
Loear Indonesia :
1 boelan
f 2,50
3
„ 6.—
Langganan sedikitnja 3 boelan
Pembajaran mesti lebih doeloe.


HOOFDREDACTEUR:
HADJI A. SALIM


mustika


DAGBLAD INDONESIA 'OEMOEM


Diterbitkan oleh ELECTRISCHE DRUKKERIJ MUSLIM INDONESIA
GONDHOMANAN 86
TELEFOON No. 766
MATARAM (DJOKJA).


Harga advertentie :
1 baris sekali moeat f 0,50
sedikitnja 5 roepiah.
Harga berlangganan moeat lain
perdjandjian dan lebih moerah.
Advertentie ketjil dalam roe¬
angan „Ada goena" 6 baris se¬
kali moeat f 1.—
Pembajaran lebih doeloe.
Harga 1 nummer 10 cent.


DIRECTEUR:
St. TIRTOSOEPONO


No. 75 Lembar PERTAMA. Ini hari 2½ lembar.
Saptoe 1 Augustus 1931


Pergerakan


BERSERIKAT DAN
BERKOEMPOELAN.
(Ringkasan berita koempoelan).
Rapat terboeka dari koem¬
poelan besar Oemmat
Islam di Djakarta.
(Oleh Hipa.)
(Samboengan kemarin)
Setelah itoe ketoea memper¬
silahkan toean Hadji A. Salim
berpidato, jang mana pembitja¬
raan itoe kita singkatkan.
Pembitjara terangkan bagaima¬
na tadinja seperti pada abad per¬
tengahan Islam itoe sangat moe¬
lianja, dan agama itoe berkem¬
bang, hampir di seloeroeh doenia
ini. Tetapi lantaran kelalaian
orang Islam sendiri, koerang
mengindahkan lagi agamanja,
hingga keloeasan itoe djadi ber¬
koerang.
Seperti di Sepanjol oempama¬
nja, tadinja mesdjid, soedah ber¬
ganti dengan geredja.
Begitoelah alam Islam jang
tadinja begitoe loeas achir-achir
bertambah soesoet, hingga pihak
jang tidak setoedjoe pada Islam
selaloe hari sebilang masa, hen¬
dak melenjapkan Islam itoe dari
doenia ini.
Seperti kedjadian baroe ini,
Inggris hendak mendjadikan Pa¬
lestina, djadi alam Jahoedi, pada
hal Palestina itoe, sedjak 1000
tahoen jang soedah, telah men¬
djadi Alam Islam.
Sekarang gempar poela di
Tripoli. Kalau kita masih sama
sama lagi hidoep, boleh djadi
kita akan menderita djoega hal
jang sematjam terseboet di atas.
Tentang hinaan jang sematjam
ini, oleh oemmat Islam seloeroeh
doenia sekarang soedah diadakan
protes, dibeberapa tempat, sam¬
pai di kota Napels jang banjak
pendoedoeknja bangsa Italia poen
diadakan djoega.
Kita poen di Indonesia ini,
dimana soedah ada tjabang Co¬
mite Al Islam Indonesia, djoega
toeroet protes atas perboeatan
jang kedjam itoe.
Dimana tempat-tempat terse¬
boet, mereka oemmat Islam telah
menentoekan sikapnja ditetapkan
dari kepoetoesan kita djoega,
hendaklah memoetoeskan per¬
hoeboengan dengan bangsa Italia,
baik dalam perdagangan, atau
poen sebagainja jang lain
Sedikit waktoe lagi Centraal
Comite Al Islam Indonesia, akan
oemoemkan barang - barang apa
jang perboeatan dari Italia.
Sesoedah itoe ketoea menjerah¬
kan pembitjaraan pada toean
H.O.S. Tjokroaminoto.
Pembitjara ini menerangkan
tentang rintangan jang diderita
oleh Islam di Indonesia ini, se¬
perti hal mesdjid di Tjikini (Dja¬
karta) tadinja itoe mesdjid maoe
dibongkar; lantas orang adakan
komite, hingga pembongkaran ti¬
dak dilangsoengkan.
Sekarang mesdjid terseboet soe¬
dah boeroek hendak diganti de¬
ngan jang baroe, komite soedah
sediakan dan masoekkan soerat ke¬
pada geminta boeat idzin men¬
dirikan baroe, tahoe-tahoe seka¬
rang menoeroet kabar, bahwa da¬
lam hal itoe Rooimeester berke¬
beratan, karena katanja tempat
itoe sebagian kena garis rooilijn.
Padahal itoelah mesdjid kita, sa¬
toe-satoenja jang kelihatan dari
djalan besar.
Pembitjara akan lihat aksi apa
jang akan dilakoekan oemmat
Islam di sini berhoeboeng dengan
pendirian baroe boeat mesdjid
terseboet.
Tentang penoelis jang menghi¬
nakan Nabi kita Moehammad
s.a.w. sepatoetnja boleh ditoentoet
dan dihoekoem menoeroet artikel
156 alinea 2, sebab penoelis itoe
telah menghinakan segolongan
pendoedoek karena agamanja. Te¬
tapi sampai sekarang penoelis itoe
masih selamat sadja, pada hal
toelisan jang menghina itoe soedah
berdjalan 4 boelan.
Banjak lagi hal jang menjedih¬
kan, seperti kaoem-kaoem perem¬


poean jang sampai djadi lonte
dan ada poela anak-anak moeda
jang keloearan dari bermatjam¬
matjam sekolah, teroes poela ikoet
memaki - maki dan merendahkan
agama Islam.
Daja apakah jang soedah didja¬
lankan oentoek penolak penghi¬
naan-penghinaan jang sematjam
itoe
Oleh, sebab itoe patoetlah oem¬
mat Islam, mendjadi satoe kaoem
dan bersama-sama menolak dan
menentang hinaan-hinaan jang di¬
peroleh dari segala pihak.
Bantoelah dan madjoekanlah
Comite Al Islam Indonesia.
Setelah itoe ketoea berpidato,
memberi nasehat, dan tanda toe¬
roet berdoeka, harap jang hadlir
berdiri dan menjeboet Allahoe
Akbar tiga kali. Sebeloem kembali
meninggalkan rapat, hendaklah
lebih doeloe membatja fatihah.
Kira-kira djam 11 siang rapat
ditoetoep oleh ketoea, selamat.


Pemandangan diloear Gedoeng
Permoepakatan Indonesia.
Rapat oemoem ini, soedah me¬
narik benar perhatian kaoem
Moeslimin. Hampir segala kam¬
poeng di Djakarta dan sekitarnja,
orang memerloekan pergi ke rapat.
Apalagi hampir 2/3 pendoedoek
Arab demikian poela bangsa lain¬
nja jang memeloek agama Islam
tidak maoe ketinggalan.
Sehingga G. P. I. penoeh sesak
sebeloem rapat dimoelai.
Setelah rapat dimoelai, diloear
G. P. I. kelihatan beratoes-ratoes
orang jang tidak bisa masoek.
Mereka itoe mendesak ke depan
maoe masoek djoega, tapi bebera¬
pa pegawai polisi jang dikepalai
oleh seorang polisi opsiner, me¬
nolak mereka itoe.
Jang penasaran tinggal sadja
berdiri diloear G. P. I.
Tapi banjak jang poelang de¬
ngan hati menjesal agaknja.
Sampai poekoel 10 djadi sedjam
setelah rapat diboeka, masih ber¬
doejoen - doejoen orang datang,
sama banjaknja dengan jang poe¬
lang dengan tidak mendengar
apa jang dipidatokan.


Anti Perdagangan Perempoean
dan anak - anak di
Gombong.
Pada hari Djoema'at j. l. di
Gombong diadakan rapat ramai
dari P. P. P. P. A. tjabang Gom-
bong dengan dikoendjoengi oleh
k.l. 300 orang, antaranja berpoe¬
loeh poeloeh kaoem poeteri.
Kaoem terpeladjar jang perloe¬
kan datang adalah Mr. Soejoedi
dan Mr. Soesanto.
Rapat dipimpin oleh toean
Wignjoatmodjo. Sesoedah dioe¬
tjapkan salam bahagia dan teri¬
ma kasih atas koendjoengan se-
moea jang hadlir, pembitjaraan
laloe diserahkan kepada njonja
Roeswo dari Mataram.
Diseroekannja soepaja P. P. P.
P. A. tjb. Gombong mendapat
rawatan baik, djangan sampai ke¬
koerangan air soesoe atau obat-
obatan jang dapat menolak segala
penjakit jang menjerang kepada
baji jang baroe lahir itoe. la
mengharap soepaja orang dengan
senang hati menoendjang gerakan
terseboet dengan lahir maoepoen
batin dan siapa jang terpaksa ta'
dapat membantoe apa-apa kepada
perkoempoelan ini, biarlah mereka
tinggal diam sadja, djangan sam¬
pai mendjadi reaksi.
Toean Darmosoegito oetoesan
H. B. P. P. P. P. A. menerangkan
asal - oesoel perkoempoelan ini
dan diterangkan poela bagaimana
penting perkoempoelan matjam
ini dihidoepkan dan didjaga baik-
baik, teroetama oleh gerakan
kaoem poeteri sendiri.
Pemb. menerangkan hal doenia
perempoean bipandang dari be¬
berapa matjam katja mata; dengan
katja mata Islam, dengan katja
mata Barat, dengan katja mata
Inggeris, katja mata kemadjoean,
katja mata R. A. Kartini dan
dengan katja mata Ir. Soekarno.
Kemoedian dikeloearkan soem¬
pahnja mereka jang ta' setoedjoe


Indonesia


KRAKSAAN.
Orang toelis kepada kita
Dalam boelan Juli di sini soedah
didirikan seboeah komite oentoek
memperingati dan merajakan 40.
tahoen djoebiloem t. Regent di
Kraksaan, perajaan mana akan
diadakan pada permoelaan boelan
September j. a. d.
Pekerdjaan pertama dari badan
ini ialah mengoempoelkan oeang
dengan djalan lis diseloeroeh
regentschap Kraksaan.
Maskipoen zaman „meleset dan
potongan 5 pCt.“, pendapatannja
baik djoega. Dari pihak jang
boleh dipertiaja masoeknja oeang
koerang lebih ada f 1500. (lima
belas ratoes roepiah).
Adapoen sebagian dari oeang
itoe akan dipergoenakan oentoek
membeli dan memboeat tanda
peringatan jang akan dipersem¬
bahkan kepada t. Regent.
Lainnja akan dipakai bagi
ongkos-ongkos perajaan oentoek
pendoedoek di sini, seperti kera¬
pan, tajoeban d. s. b.
Alangkah ramainja kota ini,
kalau hari-pesta soedah datang !


akan berdirinja P.P.P.P.A., dika¬
takan mereka itoe sebagai orang
djahat.
Mr. Soejoedi menerangkan hal
ini dengan katja mata wet. la
toetoerkan bahwa soal pendjoe¬
alan anak-anak perempoean ini
memang soedah lama mendjadi
soal internasional, menoeroet
verdrag di Paris pada tahoen
1907 hal inipoen mendjadi so'al
poela. Boeat di Indonesia; hal
pemboedaan itoe soedah djoega
ditetapkan dalam tahoen 1915
menoeroet oendang-oendang ar¬
tikel 152.
Oleh pemerintah, boeat me¬
ngoeroes hal ini sadja soedah
didirikan kantor sendiri (biro),
hingga oempama P. P. P. P. A.
soeka memperhoeboengkan diri
dengan kantor itoe tentoe dite¬
rima dengan senang hati.
Dengan pandjang lebar pemb.
menerangkan tentang kedjelekkan
erti kata „pemboedaan“ dan dji¬
ka menoeroet wet, matjam pem¬
boedakan ini soedah haroes le-
njap sedjak tahoen 1860. Tapi
sekarang terboekti bahwa oen¬
toek melenjapkan itoe amat soe¬
kar.
Oentoek mengetahoei bagaima¬
na tjara pemboedaan itoe, baiklah
poeblik membatja boekoe dengan
nama „Goeboeknja oom Tom“
satoe boekoe jang soedah disalin
dalam segala matjam bahasa. Poen
boekoe jang dengan nama „Ver-
kocht“ boleh dibatja poela.
Sampai di sitoe pemb. laloe
menerangkan tentang boenji arti¬
kel 324 sampai 337 dalam S. W.
ialah beberapa antjaman kepada
orang-orang jang melakoekan ke¬
djahatan dalam oeroesan perem¬
poean.
Pembitjara toetoerkan, bahwa
hak oentoek memberi koeasa dan
kepastian bagi Indonesiers jang
familinja haroes dibolehkan men¬
djadi wali setelah bapa anak-anak
meninggal doenia, sangat soekar
boeat sekarangnja. Lantaran itoe,
maka soesahlah boeat djerat orang-
orang jang melarikan anak dari
tangan walinja. Hal ini ada sangat
berbeda dengan jang soedah di¬
tentoekan bagi famili orang koelit
poetih.
Sampai di sini laloe diadakan
debat dan pertanjaan roepa-roepa
jang semoeanja oleh toean Dar¬
mosoegito diberi keterangan se¬
perloenja.
Kira djam 12 lebih sedikit,
rapat laloe dioebah mendjadi ra¬
pat tertoetoep. Waktoe diadakan
pilihan bestir, maka kepoetoesan
rapat ini ialah: poersiter t. Wig¬
njoatmodjo; onder poersiter Nona
Soekarsih, sekretaris nona Soe¬
parbijah, sekretaris kedoea t. Jat¬
nowarsono, peningmister toean
Abdullah, komisaris2 nona Soe¬
karni, toean-toean Notosewojo,
Hadiono dan Towodisastro. (Ver¬
slaggever „Dj. T.")


SOERABAIA.
„Soeara Indonesia."
Dengan sedih hati kami me¬
nerima pemberian tahoe dari
penerbit dan pengemoedi ma¬
djallah. „Soeara Indonesia“,
bahwa soerat berkala itoe ta'
dapat dilangsoengkan hidoepnja
karena sokongan dari pihak abone
jang koerang insjaf akan kewa¬
bannja, amat soekar masoek¬
nja. Hoepredaktoer berhoeboeng
dengan tambahnja pekerdjaan ter¬
paksa mengoendoer diri dan
pengganti ta' bisa diadakan ka¬
rena ta' mampoe membajar sepa¬
toetnja.
(Tapi mereka dan kita poen
harap, djika kelak sekalian kebe¬
ratan akan dapat dihindarkan
hendaklah „Soeara Indonesia"
reincarnatie lagi sebagai kawan
kita berdjoeang kedepan. red. „m.")


SOEKABOEMI.
Taman goeroe.
Madjelis Taman Siswa Skb.
kabarkan:
Pada tanggal 1 Augustus depan
atas oesaha madjelis pergoeroean
Taman Siswa Soekaboemi akan
diboeka seboeah Taman Goeroe
(Kweekschool T.S.) di G. Tjikaraj.
Koeroes lamanja 2 tahoen, jang
diterima masoek ialah mereka
jang telah tamat dari Mulo T.S.
atau sekolah lain jang disamakan.


Kebakaran besar di Se¬
mendo.
Di doesoen Tanggarasa marga
Semendo Barat, Moeara-enim,
telah terbit kebakaran besar, pa¬
da malam Djoema'at tg. 17 ini
boelan, sehingga 97 boeah roe¬
mah hangoes dimakan setan me¬
rah. Keroegian ditaksir koerang
lebih f 150.000 beloem terhitoeng
segala harta benda jang toeroet
kebakar. Doesoen Tanggarasa
terletak di kaki boekit barisan
jang djaoehnja 10 K.M. dari doe¬
soen Poelaupanggoeng (stand-
plaats) Margahoofd.
Pompa kepoenjaan marga tidak
ada, dan walaupoen ada djoega
takkan memberi hasil, karena dja¬
lan jang memperhoeboengkan
Tanggarasa — Poelaupanggoeng
boekanlah djalan besar jang dapat
dilaloei kendaraan, melainkan dja¬
lan ketjil sadja jang kebanjakan
mendaki boekit barisan.
Sebagai djoega kebakaran be¬
sar di goenoeng Batoe tempo
hari, begitoelah di Tanggarasa,
mesdjid jang terletak ditengah-
tengah doesoen tidak toeroet ke¬
bakar. Kabaran ini sangat lambat
sekali diterima di Palembang, ka¬
rena perhoeboengan post antara
Semendo—Palembang tjoema se¬
minggoe sekali.
Tatkala kabaran ini saja typ,
beloem ada satoe soerat kabar
di Palembang jang memoeatnja.
(Berita pendek tentang ini soedah
kita moeatkan tempo hari dalam
roeang „Penting Ringkas“; oen¬
toek djelasnja sebagai diatas ki¬
riman pembantoe kita, kita moe¬
atkan. Red. „m.“)


BANDJARNEGORO.
(Dari Hipa).
Langen-swara.
Di Madoekara ketjoeali ada
koperasi, djoega diadakan per¬
koempoelan langen swara, goena
beladjar njanji Djawa, tiap - tiap
minggoe sekali djatoeh minggoe
ke doea. Kini soedah poenja ga¬
melan sendiri seharga f 40.—.
Sedang kalau minggoe keempat¬
nja diadakan rapat debatingskloeb
namanja Dopok-club.
Goena keradjinan ra'iat desa.
Oentoek menambah kepandai¬
an pendoedoek di desa-desa, oleh
jang wadjib telah didatangkan
doea orang dari Koedoes, oentoek
memberi peladjaran pada orang
desa di sini hal memboeat lampit
dari bamboe. Ongkosnja tiap-tiap
hari seorangnja tiga soekoe (f 1.50),
djadi 2 orang tiga roepiah. boleh
djoega ambil dari kas desa.


Tiap-tiap onderan tjoema diberi
tempo 4 hari, seperti hari Senin
sampai Kemis 20-'3 Juli ini me¬
ngadjar di onderdistrik Bandjar¬
mangoe.
Lagi koperasi.
Roepanja semangat koperasi
mangkin berkobar - kobar pada
hati ra'iat. Di Batoer soedah
berdiri dalam pengamat - amatan
toean Dwidjowojoto manteri goe¬
roe di sitoe. Poen di Karanggon¬
dang baroe ini soedah mendirikan
koperasi poela, meloeloe oentoek
pendoedoek desa di sitoe dan
sekitarnja.
LOEMADJANG.
(Dari Hipa)
Vacature Regentschapsraad.
Dengan kepindahan t. Hasan
Manadi Adjoeng Landbouwkon-
soelen dari Loemadjang ke Bogor,
di sini ada lowongan di dalam
dewan.
Diwartakan jang dipilih oentoek
penggantinja T.R. Abdullah Aspa¬
ri, partikelir di Pasirian.
Pasar Kaboepaten baroe.
Di dalam rentjana tahoen 1932
dimasoekkan djoega pendirian
pasar Pronodjiwa. Maksoed pem¬
bikinan pekan ini soepaja djalan
besar baroe Pasirian — Malang
mendjadi ramai dan lebih popoe¬
leir.
Gedong Kaboepaten.
Gedong ini jang hendak dimoelai
tahoen ini djoega, soedah diterima
baik dengan begrooting f 70,000.
Gedong Raad.
Dengan beaja f 15,000.— diteri¬
ma baik pendirian gedong raad
baroe oentoek Loemadjang. Ong¬
kos sekian itoe hanja goena pem¬
bikinan kantor dan vergaderzaal.
Harmston sirkoes.
Koemidi koeda jang mashoer
ini akan menoendjoekkan per¬
mainannja bagi pendoedoek Loe-
madjang besoek tanggal 4—5—6
Augustus depan ini.
Kabarnja tontonan ini madjoe¬
kan rekes hingga 9 Augustus,
tapi oleh jang wadjib ditolaknja.
Kalau mengingat di tahoen j.l.
Harmston ini dipoengoet f 550—
oentoek padjak keramaian sadja,
tentoe tahoen ini djoega, peng¬
hasilannja tak akan koerang dari
f 1500—
Moetasi.
Indisch veearts jang baroe,
oentoek Loemadjang akan ber-
tempat di Probolinggo, sebagai
hoep resort.
Dikabarkan bahwa toean Salim
adjoeng Landbouwkonsoelen di
Tempeh diberi tambahan resort¬
nja, berhoeboeng dengan kepin¬
dahan toean Hasan Manadi.
Taman Siswa.
Boelan Augustus depan ini se¬
kolah terseboet akan dipindahkan
ke Kaboepaten lama.
Perkoempoelan-perkoempoelan
P.B.I., S.C.I. ban P.C.I. kabar¬
nja djoega akan menempatkan
kantornja dalam Gedoeng itoe.
DJAKARTA.
Keramaian dan arak-arakan
Perajaan Mauloed di Gedoeng
Permoekatan Indonesia di Gang
Kenari.
(oleh Hipa.)
Malam Selasa 27 Juli 1931
moelai djam 6.30 sore berangkat
dari Mesdjid kampoeng Besar
Pasar Senen, arak-arakan anak-
anak sekolah dari Madrasah-Ma¬
drasah Islam. Semoea berpakaian
badjoe poetih dan tjelana biroe,
masing - masing anak memegang
obor dari bamboe. Djalannja di¬
atoer berdjedjer empat- empat,
dan dibelakang anak-anak moerid
itoe diiring oleh beberapa kaoem
moeslimin, jang djoega djalannja
diatoer seperti terseboet diatas,
beriboe - riboe banjaknja. Arak-
arakan itoe dari mesdjid kampoeng
Besar Pesar Senen menoedjoe ke
Gedoeng Permoekatan Indonesia
di Gang Kenari, melaloei Pasar
Senen dan Kramat.
Arak-arakan terseboet tidak
pakai boenji-boenjian apa- apa,
melainkan semoea zikir dalam
bathin.


Tahoen ka I


Volksraad


Perkara P. N. I.
Djawaban wakil
Pemerintah da¬
lam perkara
oemoem.
Sekarang wahai, toean poersiter,
saja akan berkata tentang P.N.I.
Pada membitjarakan perkara ini,
saja minta sedikit kesabaran dan
perhatian Volksraad, karena bebe¬
rapa lid roepanja telah merasa
perloe menjangkoetkan hal ichwal
jang soelit. Tentoe sadja ta' ada ke¬
beratannja, asal dinjatakan dengan
terang dan sebenar-benarnja. Tapi
karena kebanjakan berkata dengan
koerang kebenarannja, maka pe¬
merintah mesti memberi ketera¬
ngan dengan seloeas loeasnja, ja¬
itoe boeat tidak biarkan sadja
pembitjara-pembitjara itoe mengi¬
ra, bahwa perkataannja benar.
Dan memangnja mereka itoe tidak
dalam kebenaran.
Toean Monod de Froide¬
ville soedah berkata, bahwa ia
dalam banjak hal bersetoedjoe
dengan kebidjaksanaan pemerintah
terhadap kepada P.N.I. Dinjata¬
kan hal itoe dengan rila hatinja.
Tapi satoe pasal masih gelap ba¬
ginja, menoeroet katanja- jaitoe,
pemimpin pemimpin P.N.I. ditoen¬
toet di moeka hakim, sedang da¬
lam perkara sematjam itoe poela
terhadap kepada Mr. Koesoema
Soemantri dilakoekan hak eksor¬
bitan (diinternir.) Kata toean Mo¬
nod de Froideville:
„Inilah satoe dari pada hal-hal
jang bisa menerbitkan perasaan,
bahwa tidak dengan mendengar¬
kan adpis, maka pemerintah tidak
mendapat djalan jang sebetoelnja
dan sama."
Toean Poersiter! Pemerintah
pertjaja, bahwa spreker tak akan
bisa tetap dalam perasaannja jang
demikian, tentang jang sebenar-
benarnja soedah terdjadi karena
sikap Pemerintah, doeloe dan se¬
karang sama goerat-batoenja dan
sama poela terangnja. Sikap
Pemerintah itoe, ke pendekannja
demikian.
Ljikalau satoe orang dianggap
berbahaja boeat kesedjahteraan
dan ketertiban oemoem, tapi pada
pertimbangan Pokrol Djenderal
tidak tjoekoep boekti-boektinja,
boeat toentoet padanja sampai
berhasil, baroelah dimadjoekan
pertimbangan boeat internir atau
eksternir dia.
Tapi kalau Pokrol Djenderal
menganggap ada harapan, dengan
beralasan boekti-boekti jang ada,
maka lebih dahoeloe dimadjoekan
soeatoe pertanjaan, apakah orang
itoe akan ditoentoet atau tidak.
Djikalau ia akan ditoentoet, maka
Pemerintah tidak mempergoenakan
hak eksorbitannja itoe. Mr. Koe¬
soema Soemantri ditimbang tidak
mestinja ditoentoet kemoeka ha¬
kim, sedang Ir. Soekarno dan ka¬
wan-kawann a mesti.
Toean van Mook soedah
memad oekan tiga matjam perta¬
njaan. Pertama, dengan kekoe¬
atan ponis jang soedah didjatoeh¬
kan itoe, apakah lagi jang akan
dilakoekan pemerintah selandjoet-
nja? Toean Poersiter, atas perta¬
njaan itoe bisa dikasihkan djawa¬
ban, bahwa karena P.N.I. soedah
koebra dengan sendirinja, tidak
ada lantarannja lagi boeat meng¬
goenakan kekoeatan ponis itoe
terhadap kepada beberapa orang
pemimpin P. N. I.
Pertanjaan kedoea, apakah pe¬
merintah soeka menimbang boeat
lekas mengadakan peratoeran, bah¬
wa segala toentoetan sebagai jang
soedah dilakoekan atas pemimpin
P.N.I., didjalankan pertama kali¬
nja di moeka Rad Djoestisi. Per¬
tanjaan ini, sebagai djoega per¬
tanjaan toean de Dreu soedah
didjawab oleh Direktoer Djoes¬
tisi.
Achirnja toean van Mook men¬
desak sebagai djoega toean-toean
Prawoto, Soekardjo dan van
Helsdingen, soepaja pemerintah
soeka minta Pokrol Djenderal
boeat naik appel bagi ponis P.
N. I. jaitoe dinaikkan ke Madje¬
lis Hakim Tinggi. (Hipa).


Samboengan Indonesia
Penonton sepandjang djalan
jang diliwati oleh arak - arakan
itoe ada banjak sekali, sehingga
djalan penoeh sesak oleh orang-
orang penonton, dan didjaga
oleh beberapa polisi jang dikepa
lai oleh polisi-polisi opsiner.
Djam 7,30 arak - arakan itoe
sampai di Gedoeng Permoepa¬
katan Indonesia. Rombongan arak
arakan itoe sampai di Gang Ke¬
nari, tidak bisa dapat tempat lagi,
paling banjak jang masoek orang
dewasa koerang lebih 200 orang,
selain daripada itoe mereka ba¬
njak mengeloeh dan sedih, karena
tidak disediakan tempat oleh Ko
mite keramaian.
Orang-orang jang tidak toeroet
arak-arakan, jang mana tjoema
sengadja sadja datang di gedoeng
permoepakatan Indonesia di Gang
Kenari dapat tempat, doedoek
koersi, tentoe sadja dapat dengan
senang mendengarkan apa- apa
pembitjaraan tentang riwajat ke-
megahan, kemoeliaan Nabi Moe-
hammad s. a. w., tetapi mereka
jang toeroet arak-arakan itoe,
terpaksa disoeroeh poelang sadja,
karena tidak ada tempat.
Di dalam gedong di sediakan
tempat oentoek kaoem iboe. Di
loear gedong didirikan soeatoe
tempat dengan diatapi, tidak pakai
dinding, di sanalah tempat kaoem
laki-laki. Semoea itoe penoeh
sesäk.
Di loear tempat jang terseboet,
di mana dataran pekarangan, sam¬
pai keloear kedjalan besar, penoeh
menoesia, segala bangsa, dari
kaoem moeslimin
Perhatian oemmat Islam dalam
perajaan ini ada sangat besar,
melebihi dari tahoen-tahoen lain¬
nja jang telah laloe.
Berpoeloeh riboe Oemmat ber¬
doejoen - doejoen, tetapi sangat
beroentoeng, walaupoen begitoe
ramainja, keamanan, kesopanan,
sampai tjoekoep dan teratoer rapi.
Menoeroet soerat siaran dari
Hoepkomite Perajaan Islam, akan
diboeka perajaan terseboet moelai
poekoel 9 malam, tetapi roepanja
komite berpendapatan, melihat ba¬
njaknja oemmat jang datang itoe,
sangat bersesak lantaran demikian,
boleh meroesakkan kesehatan jang
hadlir, maka komite soedah berem¬
boek dengan kepala polisi jang
mendjaga keamanan di sana, soe-
paja boleh dimoelai sadja, tidak
akan menoenggoe djam 9 lagi,
roepanja hal itoe diperkenankan.
Begitoelah toean Moesa al Mah¬
foedl ketoea dari Hoepkomite Pe¬
rajaan-Islam, berpidato, jang ring¬
kasnja, mengoetjapkan selamat
pada semoeanja jang hadir, dan
meminta maaf pada jang tidak
dapat tempat.
Menilik perhatian Oemmat jang
begini banjak maka telah berdiri
komite oentoek pembangoenan
satoe gedoeng, boeat segala per¬
koempoelan - perkoempoelan kita
jang berdasar Islam. Tempatnja
akan ditjari sedapat-dapatnja ter-
letak di tengah-tengah kota Dja-
karta. Taksiran harganja gedoeng
itoe f 100.000.— Di maksoed se¬
beleh-bolehnja, sebeloem sampai
kita pada mauloed, jang akan da-
tang, gedoeng itoe telah siap.
Ketoea berharap pada semoea
oemmat Islam soepaja soeka me-
njokong maksoed itoe dan soeka
menderma beberapa ridla, terle¬
bih hal itoe dioetjapkan pada
oemmat jang kaja - kaja, soepaja
djangan bachil.
Ketoea menerangkan faedahnja
peringatan mauloed Nabi Moe¬
hammad ini, ada banjak sekali, di
antaranja soepaja dapat diketahoei
oleh oemmat Islam atau poen
orang jang merendahkan Islam,
bahwa kebesaran, kesoetjian ada
pada Islam. Begitoe poela mene¬
goehkan rasa tiinta kita pada Nabi
kita, hingga lantaran kita tjinta
itoe, patoet kita menoeroet apa¬
apa jang diperintahkan oleh Nabi,
dan menghentikan apa-apa jang
dilarangkannja.
Boleh djadi ada poela sauara¬
saudara moeda kita, jang berasal
toeroenan Islam, tetapi lantaran
didikannja koerang atau tidak
ditoendjoekan berdasar agama
Islam, hingga pengatahoeannja
amat koerang, dalam hal Islam,
moedah nanti disesatkan orang
kedjalan jang sesat, dengan pe-
nerangan jang dilakoekan malam
ini, hal itoe dapat dihindarkan se¬
hingga bolek diharap saudara
saudara kita itoe akan tegoeh
kembali berpegang dan menoe¬
roet sjarat-sjarat agama Islam.
Toean H. Achmad membatja
berzandji, dan diertikan oleh
toean Moesa Al Mahfoedl da¬
lam bahasa Indonesia
Toean Kasman, toean Sajid
Ali Al Habsi dan toean H. O.
S. Tjokroaminoto, berganti-gan-
ti mengadakan pidato, tentang
riwajat, kemoeliaan, kesoetjian


Nabi Moehammad s. a. w. mem¬
beri nasehat pada jang hadlir
soepaja tjinta dan menoeroet pa-
da soeroehan Nabi.
Kira-kira poekoel 12 malam,
rapat ditoetoep oleh ketoea.
Kelebihan pengadjar.
Di Djakarta goeroe-goeroe se¬
kolah Moehammadijah Kemajoran
soedah mengadakan pertemoean.
Pembitjaraan, ialah pasal kelebi-
han goerôe pada sekolah terseboet,
jang sekarang soedah berdjoem-
lah 9 orang. Seorang goeroe por-
setel adakan lot, siapa kena lot
mesti dilepas
Pembantahan dari lain goeroe
ada baik. Barang siapa kena lot,
biar minta dilepas. (Hipa
Sekolah baroe.
Di Gang Chasse oleh satoe ko¬
mite akan diboeka seboeah seko-
lah, bertempat di gang terseboet.
Dalam komite doedoek toean¬
toean: Moehammad Noer, Rekso¬
dipoero dan Hadikoesoemo


Comite Al-Islam di Banka.
Pada malam Kemis tg. 22 dja¬
lan 23 b.i. atas oesaha bestir Se¬
tia Oetama di Pangkal Pinang,
telah dilangsoengkan permoesja-
waratan di roemah perkoempoe¬
lannja.
Hadlir : Bertir S. Oe., Isla¬
mijah, M, I. M., Chairijahschool
dan kira doea poeloeh orang lagi
jang ternama. Wakil pemerintah
ta' loepa mengoendjoengi.
Poekoel 8.45 poersiter S. Oe.
toean Ali Asik memboeka rapat.
Poetoesan rapat setoedjoe
soepaja di Banka djoega didiri¬
kan Comite Al-Islam
Pilihan bestir sementara dia¬
dakan, ialah
Toean - toean Said Aboebakar
Sidid poersiter, A.Madjid Djam¬
bek pise poersiter, M. Seman se¬
kretaris, Boejoeng Enak, A. Ca-
maru Badrin, M. S. Moebarrak
dan Haroen komisaris-komisaris.
Sesoedah itoe laloe diadakan
rapat bestir, mengambil kepoe¬
toesan
1. Akan mengoendang segala
bestir perkoempoelan Islam se¬
loeroeh Banka.
2. Menjebar programa oentoek
mengadakan protestmeeting,
3. Hari protest ditentoekan tg
2 Agustus (Minggoe).
Kira djam 12.30 rapat ditoe-
toep menggembirakan. (A.M.D.).


SOEMATERA BARAT.
(Dari pembantoe kita „m,m.“)
Agama.
Di S. Barat hal agama, madjoe.
Doeloe peladjaran agama itoe,
dengan tjara soera sadja, kemoe-
dian ditoekar dengan tjara seko-
lah, dan diatoer oleh satoe per-
koempoelan jang bernama dengan
Soematera Thawalib.
Soematera Thawalib.
Perkoempoelan ini, jaitoe, sema¬
ta - mata perkoempoelan boeat
mengatoer peladjaran agama Islam
dan tidak ada masoek dalam salah
satoe perkoempoelan politik apa
sadja.
Moela - moela berdirinja per-
koempoelan ini adalah di P. Pan-
djang kemoedian telah bertjabang
diseloeroeh S. Barat.
Dengan memikirkan keadaan
masa, maka S. Th. itoe telah di-
toekar poela dengan Persatoean
Moeslim Indonesia, (P.M.I.), dan
pada ini waktoe telah melangkah-
kan kakinja kepada keadaan zaman
jang ada pada ini waktoe
Pada sekolah-sekolah jang ber-
hoeboengan dengan P.M.I. selain
dari pada mempeladjari bahasa
Arab dan pengetahoean agama,
maka diadjarkan poela bahasa
Belanda, dan Inggeris, dan soedah
bertindak poela kepada hal peng-
hidoepan.
Saboen jang selama ini dimono¬
poli oleh bangsa Tionghoa, seka-
rang telah ada saboen keloearan
P.M.I. tjabang Periaman. Roemah?
sekolah jang ada sekarang, dan
jang memakai nama P.M.I., ada
lah di P. Pandjang, Boekit
Tinggi, Paja Koemboeh, Batoe
Sangkar dan lain-lainnja.
Tiap-tiap sekolah itoe bermoe¬
rid tidak koerang daripada 3 à 400
orang, lebih-lebih di P. Pandjang
sekolah ini mempoenjai tidak koe-
rang dari 700 moerid.
Pada ini waktoe H.B.nja ber-
tempat di Padang. Oleh karena
memikirkan keadaan masa ini
waktoe dan memikirkan poela
bahwa peladjaran jang ada di
P.M.I. itoe beloem mentjoekoepi
maka pada satoe hari boelan Mei
31 ini, telah diboeka poela se-
kolah jang lebih tinggi, jaitoe
bernama Collec Islamic.


Peladjaran jang diberikan da-
lam sekolah ini, selain daripada
mempertinggi dari hal agama, di
adjarkan poela, basa Belanda,
Inggeris, Fransch, Ilmoe dagang,
bertjotjok tanam, berhitoeng, se-
tenografi, ilmoe boemi, binatang,
dan pegang boekoe dan ada ba¬
njak lagi matjam-matjam ilmoe
jang berfaidah kepada kehidoepan
ini waktoe.


Diniah school.
Peladjaran agama selain daripa¬
da P. M. I. maka ada poela seko-
lah agama jang diberi nama Diniah
school. Peladjaran jang ada di
„Diniah" ini selain daripada agama
ada poela diadjarkan ilmoe jang
berpaidah pada ini waktoe.
Al-djamia'toel islamiah.
Di soematra barat, selain dari¬
pada sekolah Collec Islamic, maka
ada lagi sekolah Islam tinggi
bernama dengan Al diamiatoel
Islamiah, jang dikepalai oleh toean
Mahmoed Joenoes keloearan se-
kolah Daroel Oe'loem di Mesir
Sekolah ini tidak ada perhoe-
boengannja dengan sekolah P.M.I.
dan Diniah, diadakan oleh satoe
perkoempoelan bernama A'ldja-
mia'toel Islamiah, jang diképalai
oleh kepala negeri Soengajang,
Batoe -Sangkar, jaitoe ditempat
berdirinja sekolah itoe
Peladjarannja selain dari pada,
ilmoe agama, maka diadjarkan
djoega, Ilmoe boemi, bintang,
Alam, kesehatan, ilmoe pendidikan,
dan lain-lainnja. Alhasil matjam-
matjam ilmoe jang bergoena boeat
masa sekarang ini.


BESOEKI
(Dari pembantoe „Petjoet“.)
Penghematan pada paberik
Tangarang.
Kepada kita diberitakan bahwa
paberik Tangarang, berhoeboeng
dengan kekoerangan pendapatan
pada hari-hari jang achir ini,
banjak antara pegawai-pegawai-
nja jang menerima lepasan
Poen dalam peroesahaan-pe¬
roesahaan partikelir lainnja.
Di Besoeki tidak ada dokter.
Karena kepindahan kedoedoe-
kan dokter dari Besoeki ke Bon-
dowoso, pendoedoek di Besoeki
sekarang teroes mengeloeh dan
menoeroet berita soedah poela
dimadjoekan kepada pemerintah
soepaja di tempat terseboet diada¬
kan lagi tabib oentoek mengoeroes
kesehatan disana.
Hasil pisang di Banjoewa¬
ngi.
Hasil pisang di Banjoewangi
lebih daripada banjak.
Pengiriman tidak sadja didja-
lankan ke kota-kota sekitar dan
dalam residensi Besoeki, tapi
djoega ke Australia dan lain-lain
kepoelauan lagi jang amat djarang
tentang hasil terseboet
Hasil ini, mendjadi salah sa-
toe pokok penghidoepan pendoe-
doek di sitoe.
Goedang tembakau dima¬
kan api.
Pada tg. 22 jl. goedang tem¬
bakau kepoenjaan onderneming
Soekoreno soedah habis terba-
kar. Poelisi dapat tangkap seorang
nama P. A. bekas mandor goe¬
dang itoe, jang ditoedoeh mela¬
koekan kedjahatan terseboet
Landjoet diberitakan, bahwa
api tidak sadja makan goedang
itoe, tapi roemah pak Sarimin
ikoet habis dimakannja poela dan
keroegian boeat roemah dan se¬
gala perkakasnja ditaksir k. I.
f 800,—. Goedang tembakau ke¬
roegiannja dapat ditoetoep oleh
asoeransi.
Pentjoerian.
Salah satoe toko Tionghwa di
Soekowono pada malam Kemis
j.l. ini kena tjoeri barang-barang-
nja dengan meroesak dinding
roemah bagian depan. Harga
barang ta' seberapa.
Masoek roemah zonder idzin.
Beloem lama ini roemah Pak
Djamoedin desa Tamanan keda-
tangan beberapa orang tamoe
jang sangat berani dan memaksa
soepaja boeroeng dara „andakan“
kepoenjaan Pak Djamoedin di-
kasihkan. Orang jang memaksa
itoe ialah seorang nama raden
R. (kabarnja resisir) dan seorang
lagi nama P. D. (agen kelas 11)
dan bilang bahwa boeroeng itoe
mendjadi miliknja. Tapi anehnja
sesoedah diantjam bahwa hal ini
akan dikasih tahoe kepada W.
saudara resisir itoe, mereka ber¬
doea dengan tjepat meninggalkan
roemah Pak Djamoedin.
Ada-ada sadja.


Goeroe sekolah desa ngiras
rekening looper.—
Salah satoe kenalan mengabar-
kan, bahwa seorang goeroe se-
kolah desa Kadjar Onder Teng-
garang nama W. alias Dj. beroe-
mah di desa Kademangan Wetan
sangat radjin bekerdja, ketjoeali
dari mendapat hatsil pekerdjaan
mendjadi goeroe tsb. dapat poela
natsil lain ja'ni ia ngiras beker-
dja mendjadi rekening-looper dar
Toko Japan Nanijo Bondowoso


Schakelschool Taman Siswa
di Pangkalan Brandan.
Toeroet berita jang disampai¬
kan kepada kita, bahwa harapan
orang soepaja oleh Taman Sis-
wa diadakan seboeah Schakel-
school, ada besar harapan akan
berlakoe.
Menoeroet kata si pemberi
kabar, sekarang sedang hiboek
dibitjarakan hal itoe oleh pengoe-
roes Taman Siswa di P. Brandan.
Lebih djaoeh dikabarkan goeroe
jang bakal mengadjar di sekolah
terseboet, oleh pengoeroes di si¬
ni telah diminta kepada pengoe-
roes besar di Djokja. (S. D).


Penoeroenan gadji pada
geminta
Bindjei tidak ikoet.
Sepandang kabar Sum. Post.
geminta Bindjai telah memoetoes-
kan tidak akan mengikoet seba-
gai kehendak pemerintah menoe
roenkan gadji amtenar geminta.
Beslit ini didjalankan adalah de¬
ngan alasan bahwa penoeroenan
gadji tidak perloe, karena keadaan
oeang geminta baik. Sedangkan
penghematan dengan djalan be¬
gitoe dapat berlakoe atas seo¬
rang Eropah, 2 orang Tionghwa
dan 2 orang amtenar Indonesiers.
Oeang jang dihematkan tidak
akan berpengaroeh betoel, pada
hal ini dapat dilakoekan dengan
djalan lain


Pisang adjaib.
Sebatang 20 tandan
Pada satoe kampoeng di Ha¬
laban, Pakan Rabaa, Gadoet, Pa-
jakoemboeh, terdapat sebatang
pohon pisang jang terkenal de-
ngan nama „pisang poeloet'
Lain-lain pohon pisang biasa¬
nja hanja mengeloearkan satoe
djantoeng atau satoe tandan,
tapi pohon terbelakang ini soedah
keloearkan tidak koerang dar
20 tandan
Satoe keanehan, kata „S.S."


SOLO.
Sri Soesoehoenan ke-Paras,
Kemarin hari Djoema'at Sri
Soesoehoenan sekalian K. R. Mas
dan pengiringnja seperti biasa
akan pergi ke-pesanggrahan Paras
oentoek mengaso 9 hari lamanja
Berangkatnja djam 9 pagi dari
Kraton dengan auto via Bojolali
dan kembalinja hari Saptoe
Besok hari Minggoe paginja
goepernoer terhiring residen dan
beberapa amtenar? B.B. dan toean¬
toean lainnja akan bertemoe di
Paras. Goepernoer akan main
tennis di tennisbaan depan pe¬
sanggrahan. Boeat kedatangan
tamoe-tamoe itoe, Minggoe siang
diastana pesanggrahan akan diada¬
kan perdjamoean makan dengan
kehormatan seperti biasa.
Melandjoetkan peladjaran
Nanti tanggal 9 Augustus j.a.d.
R.T. Djaksodipoero seorang bang.
sawan Boepati Anom jang pegang
pekerdjaan sekretaris Ryksraad
akan tinggalkan Solo oentoek
melandjoetkan peladjarannja ke
R. H. S. di Djakarta. la soedah
pegang diploma Inlandsche rechts¬
kundige dan akan melandjoetkan
sekolah oentoek dapat gelaran
mister in de rechten. Selama ia
di Djakarta pekerdjaannja dipe-
gang oleh Mr. R. T. Wongso-
nagoro, poersiter dari pengadilan
Pradoto Gede
R. M. Ali Avandi, tjoetjoe R.
M. P. Djojoatmodjo jang pada
boelan jang laloe soedah loeloes
dari A. M. S. di sini akan me¬
landjoetkan peladjarannja ke ne-
geri Belanda. la akan berangkat
tanggal 9 Augustus dari Solo
ke Djakarta dan tanggal 13 de-
ngan kapal Sibajak ke negeri
Belanda. Di sini pemoeda itoe
selain akan sekolah pada sekolah
hakim tinggi, djoega niat dapat¬
kan gelaran Mr. dan Dr. in de
Handelswetenschappen.
Merajakan Gerebeg Mauloed
Hari Selasa jbl. dalam Kraton
soedah diadakan perajaan oen-
toek kehormatan hari besar Ge-
rebeg Mauloed. Sekalian kantor
Kraton hari itoe ditoetoep. Ham¬


Warta Doenia
DUITSLAND.
Kas negeri kekoerangan oeang.
Berlin, 30 Juli. Aneta Reuter
Pengasilan pemerintah Duits-
land dalam kwartal pertama
tahoen ini berdjoemlah 314 mili-
oen mark koerangnja dibanding
dengan pengasilan jang masoek
dalam kwartal pertama dalam
tahoen jang laloe. „Tjilaka betoel“
kata minister finansi Duitsland


NEDERLAND
Waalhaven, 29 Juli. Aneta
Premier Inggeris R. Mac Do¬
nald jang dalam penerbangan dari
Duitsland singgah di Waalhaven
menerangkan kepada kaoem pers
Nederland, bahwa ia pertjaja bah-
wa Duitsland akan dapat meng-
hindarkan kesoekaran dari dirinja
Tapi Bank Internasional dan
matjam-matjam negeri ha-
roes toeroet memberi pertolo¬
ngan soepaja kea daan finan-
si di Duitsland itoe dapat
dikoeatkan
Staking penjewa roemah.
Rotterdam, 29 Juli, Aneta.
Staking dari fihak penjewa roe-
mah di Tuiderstraat masih teroes.
Jang empoenja roemah telah
minta kepada boergemister soepaja
mengadakan seorang jang men¬
djadi pemisah oentoek mentjegah
soepaja ta' ada hoeroe-hara lagi.
Djika perdamaian ta' ada maka
orang mendoega bahwa pengoe¬
siran orang dari roemah-roemah
akan ada lagi.
(Kawat Aneta ddo. 25 Juli
doeloe memberitakan, bahwa
Comm. Partij Holland afd. Rot¬
terdam mengadakan vergadering
oentoek membitjarakan setaking
oleh penjewa roemah. Sesoedah
vergadering maka doea riboe
orang mentjoba akan masoek ke
dalam straat Aert van Nesstraat
tapi ditjegah oleh polisi, sebab
straatnja didjaga. Polisi mengoe-
sir mereka dengan memoekoel
pakai tongkat karet dan pedang.
Oleh sebab ini mereka bentji dan
marah dan polisi dilempari dengan
batoe. Tapi ta' ada jang loeka.
Terbakar
Medemblik, 30 Juli. Aneta.
Paberik konserven (makanan
dalam blik) dari firma Kooy dan
Trompetter telah habis dimakan
api.
Tapi semoea diasoeransi beurs¬
polis.


ba-hamba Kraton masing-masing
sama berpakaian kebesaran moe-
lai djam 8 pagi soedah n.engha¬
dap di dalam Kraton. Goeper¬
noer bersama plaatselijke Militer
Komendan, K.G.P.A. Mangkoe-
negoro dan toean-toean amtenai
B. B., direktoer dan leeraar dari
A.M.S. dan beberapa toean dari
onderneming semoeanja mengha-
dap dalam Kraton. Sri Soesoe¬
hoenan keloear sampai di Seting¬
gil dengan oepatjara kehormatan
adat Kraton. Di Setinggil soedah
diboenjikan kehormatan tembakan
6 kali oleh barisan golongan
militair Djero, sedang di Aloen¬
aloen poen diboenjikan saivo 6
kali oleh militer golongan Djobo
dan letoesan meriam beberapa
kali. Penonton di aloen-aloer
soedah sesak, sebagaian besar
terdiri kaoem tani jang soedah
memerloekan ke kota oentoek
merajakan hari Garebeg. Di Se
tinggil soedah dibikin pidato-pida¬
to oleh Goepernoer. Sri Soesoe¬
hoenan membalas pidato djoega
Peraja'an djam 12 siang soedah
selesai. „Dj. T."


Sajap P.B.I
Kerdja giat di
Bangil.
P.B.I. jang dipimpin oleh toean
Dr. Soetomo, roepanja selaloe
giat menoendjoekkan pekerdjaan-
nja. Di Bangil, jang di sana di
dirikan djoega tjabangnja, bebe-
rapa kali diadakan koersoes, tidak
sadja hal politik, tapi poen hal
gerakan sekerdja
Menoeroet S.T.P. sedikit hari
lagi disana akan didirikan ge-
rakan kaoem boeroeh sepoer.


CHINA.
Orang Tiong Hoa membalas.
Moekden, 22 Juli
Tindasan atas orang-orang Ko¬
rea oleh pembesar - pembesar
Tionghoa di Mantsjoeria, menoe
roet kabar kawat dari Moekden,
bertambah hebat.
Pada achir-achir ini kaoem tani
bangsa Korea, sedjoemlah 3400
orang, telah mentjari perlindoe-
ngan di Moekden
Menoeroet keterangan dari
seorang diantara mereka, mak-
sewaktoe kerdja mereka dipaksa
pergi dari tanah itoe dengan
ganti oeang 2½ yen seorang.
Kemoedian mereka diangkoet da-
lam kereta-kereta barang ke sta-
sioen ditepi batas Mantsjoeria dan
Korea, ja'ni stasioen Tsjang-
tsjoeng. (Nanyo Nichi Nichi, Si¬
ngapoer 24 Juli)
Pemberontakan di Mantsjoeria
Tokio, 29 Juli. Aneta Reu-
ter Mat.
Dari Tientsin orang dengar
bahwa tentara pihak pembe-
rontak jang dipimpin oleh
Sji Joe Sjan jang telah mendo-
rong kombäli sepandjang dialan
sepoer Tientsin — Poekouw dan
telah dapat mereboet Tsjangstouw.
Orang Mantsjoeria dengan ter¬
gopoh-gopoh mendatangkan ban-
toean tapi dikoeatirkan bahwa
akan telit dan Tsjangsingtien
djoega akan kena oleh pihak
moesoeh.
Tsjang Kai Sjek hampir
ketembak.
Nanking, 29 Juli. Aneta
Reuter.
Dari hoepkwartir di Natsjang
(dari tempat mana maarschalk
Tsjang Kai Sjek memin. pe-
perangan dengan kaoem kominis)
diberitakan, bahwa orang telah
mentjoba memboenoeh lelder pe¬
merintah China itoe.
Tatkala ia naik kendaraan di
tamanan maka tiba-tiba ada tem-
bakan dari djoeroesan hoetan
ketjil ditoedjoekan kepadanja.
Pendjaga diri S.K. Sjek segera
membalas tembakan itoe, hoetan
dimasoeki tapi si pendjahat ta
terdapat.
Kemoedian maka tiga orang
ditangkap dan mengakoe—demi¬
kian dikatakan—bahwa mereka
dioetoes oleh pemerintah Kanton
ke Nantsjang oentoek mematikan
Tsjang Kai Sjek
Di Nangking orang jakin bah-
wa jang berkesalahan telah diboe¬
noeh dengan senapang djoega
Nanking, 29Juli. Aneta Reuter.
Setelah terdjadi pertjobaan pem
boenoehan atas diri Tsjang Kai
Sjek itoe, maka pendjagaan atasnja
sekarang dikoeatkan
Djika ia mengoendjoengi ba-
risan jang dilawankan dengan
moesoeh kominis itoe, jang dja¬
oehnja ada 100 K. M. dari
hoepkwartirnja, maka ia doedoek
di dalam tandoe jang dipikoel
oleh orang- orang jang ber-
ganti-ganti tjepat sekali.
Lain dari pendjaga diri djen¬
deral jang telah diperkoeatkan
maka sepandjang djalan itoe
tiap-tiap 5 meter ada soldadoe
satoe.


SERBA PENDEK
Anaktangsi melarikan
perempoean Belanda
soedah didapat oleh polisi di Pa¬
dang, pada waktoe mereka ting-
gal dalam salah satoe hotel. Orang
bilang, perempoean Belanda itoe
asal dari Padang Pandjang jang
ta' menjoeka kepada lakinja lagi
(S.S.)
Akan dikeloearkan da-
ri Indonesia empat orang
Tionghwa dari Moeara Laboeh
jang baroe ini soedah sampai di
Padang. sebab ta' ada soerat pas
padanja, mereka akan dikirim ke
Tiongkok.
Doea tahoen pendjara
oentoek f3584,46 soedah di
djatoehkan atas diri Djojomoeljo
bekas loerah desa Krangganpang¬
selan Soerabaja sebab melakoe-
kan penggelapan, dengan menda-
pat potongan selama ia ditoetoep
dalam pendjara. Poetoesan in
ditetapkan oleh landraad dalam
kota itoe. (P.S.)


AWAS.
AWAS.
Edison dari katjong - djoeal - koran mendjadi orang jang
terpandai hal electriciteit.
Harding dari letter-zetter mendjadi miljonair.
Hoover dari anak-angon mendjadi president Amereka
Toean djoega bisa begitoe: toean djoega bisa
dari chauffeur mendjadi insinjeur
dari stba mendjadi inspecteur
dari verpleger mendjadi dokter
dari pegawai jang sekarang hanja bergadjih beberapa roepiah dan tertimpa MA-
LAISE mendjadi hartawan:
asalkan soedah toeroet Cursus: Self.made-man. Onkost hanja
f 2.50; lamanja tjoema sementara boelan soedah rampoeng. Toelislah sekarang
pjoega soerat boeat masoek mendjadi cursus pada:
Instituut Zelfontwikkeling Soerabaja.
61 a


Adviesburoau
„J. FEITSMA"
Lodjiketjil Wetan-4 Telf.123
Djokjakarta.
Nochtsraken-
Belastinguaken-
Accountancy.
Spreekuren:
8 u. V. m. — 1 u. n. m.
5 u. — 8 u. n. m.
-Ob-
BOERHANDEI en DRURKERII
M.L PRANIRA-MIRATA
Katja-katja wetan 132,
Telef. 2725 — Bandoeng.
2de handsche boeken.
Boeat anak-anak H.I.S.,
Schakelschool, H.C.S enz.
Buil - Zonne schijn.
Deel : I, la, Ib, II, Ila, IIb,
III. IV, V. VI, VII. VIII
à f 0.30.
Lighart - De wereld in.
Deel: I. III, IV, VI, VII,
VIII à f 0.30.
Holander-Kort en Goed.
Deel : L II, IIla, IIIb, IVa,
IVb. Va, Vb, Vla, VIb
à f 0.25.
Bernard-Stap voor Stap.
Deel: I, IV, V. VI, VII,
VIII, IX, X. XI. à f 0.15.
Ongkos kirim 20%.
Kirim wang lebih doeloe.
Prijscourant gratis.
Sedia boekoe pengadjaran
jang baroe. 19a


DI. E. OLKOL
Bintaran lor - Teleioon 390
OIOEIARARTA.


Speciaal boeat
CHIRURGIE 8
UROLOGIE.
Djoega boeat segala
penjakit.
Trima tamoe :
Pagi 7 — 8.30
Sore 6.30—7.30.


Kain Tenoen
hatsil Indonesia jang aseli.
Barang siapa dirinja me-
rasa Indonesier, haroeslah
memakai badjoe-tjelana dari
kain-kai: TENOEN hatsil
tanah airnja.
Prijslijst dan monster di
kirim pada jang minta.
Menoenggoe pesenan,
Woro MARSINAH
KROMODIWIRJO
Ngampilan 28,
Djokja.
20


TOKO „OH POO KIEMI¬
TELEFOON No. 278
— DJOKJAKARTA.
AUTO REPARATIE INRICHTING & ORIGINEELE
DUCOVERVERII.
BERDAGANG:
Motorfiets & Auto banden, merk: DUNLOP, GOOD¬
RICH, GOODYEAR, FIRESTONE & MICHELIN.
AUTO-ONDERDEELEN, ACCESSOIRES, SMEER¬
OLIEN 6 VETTEN.
Sedia djoega speda motor
SUMBEAM, VELOCETTE,
AJ.S., dan MATCHLESS.
Pembajaran diatoer dengan
HUURKOOP atau CONTANT.


Memoedjiken dengan hormat.


KABAR-SENANG
Electrische Auto — Reparatie Atelier
Ng. ROTOSOEMARJO
Pakoealaman — Telef. 621 — Djokjakarta.
Menerima segala pekerdjaän bikin betoel Auto & Motor-
fiets dengan onkost moerah.
AUTOGENE-SMELTLASCH (Pekerdjaän dari boeboetan
dan lain-lainnja) dengan onkost direken rendah sekali.
23b
Memoedjikan dengan hormat


ACCOUNTANTS- & ADMINISTRATIE- KANTOOR
P. KARTOWIJONO & Co.
 DJOKJA
Gondhomanan 44
-
Telefoon No. 950.


Sekarang djaman Malaisse Siapa tidak pandai bisa tersesat:
Maka dari itoe beladjarlah BOEKHOUDEN en aanverwante vak-
ken, boeat mentjapai examens: HOLLANDSCHE atau MALEISCHE BOEK-
HOUDDIPLOMA'S A. dan B. dari Bond van Vereenigingen voor Handels
Onderwijs in N. I., jang soedah disjahkan oleh Pemerintah.
Mondelinge lessen ; Club-atau Privaatlessen.
Lamanja 1 tahoen ditanggoeng geslaagd, djika tidak geslaagd. boleh beladjar
teroes zonder bajar. Pembajaran sekolah amat rendah.


Boeat saudara-saudara di loear kotta Mataram, dipersediakan pengadjaran
schriftelijk (soerat-menjoerat) dengan correctie.
Boeat onderdeel, Boekhouden f 3.— per boelan ; 4 kali les.
Boeat onderdeel, Handelsrekenen. Handelskennis en Recht (ketiganja vak)
per boelan, djoega 4 kali les.
Sedang boeat PRAKTIJK (bekerdja sendiri), tidak goena menempoeh examens,
4, atau 6 boelan soedah pinter betoel.
beladjar
Keterangan jang djelas bisa didapat pada adres diatas.


Djoega menerima pekerdjaan:
Membikin dan membereskan Administratie, memeriksa boekoe-boekoe
Dagang ; mengoeroeskan perkara Belastingzaken enz., Memberi Advies dari hal per-
economian enz. enz. Pekerdjaan Tjepet dan rapi.
Tarief, sederhana. PERSAKSIKANLAH.
3c








TOKO DWIARDJO
Moeka Neutrale school dekat Hotel Slamet Djokjakarta.
Sedia kain batik model DJOKJA matjem-matjem, KAIN PANDJANG, SARONG,
OEDENG, SLENDANG, semoea serba baroe dan tiantik-tjantik benar batikannja.
Djoega sedia OEDENG BLANGKON matjem-matjem batikan serta model jang
pantes, begitoe djoega PAKAIAN ANAK-ANAK jang molek sekali oentoek zaman sekarang,
seperti setellan, PADVINDERIJ, BLOUSE, enz. tersedia djoega.
Saksikanlah dateng mengoendjoengi. — Harga selaloe melawan lain toko.
203f
S



Berdagang Boekoe2
Tweedehandsch
„SOEKIEP
Prabanstraat 34


Boleh dapat be¬
li boekoe „Sjair
Nasionaal Indo-


Soerabaja.


Catalogus tidak sedia.


nesia Bahasa
Djawa hoeroef
latijn, harga f0.50
106 f


SEMARANESCHE SLACHTERII
Indonesier - Djagalan - Telef. 89.
DIOKJA.
Sedia daging sapi jang masih moe¬
da, daging asép, lidah asin, petis daging,
rambak otot dan dendeng aloes, apa
lagi dendeng jang moerah.
Menoenggoe pesenan
Eigenaar


DIAJENGKARIO.


S 50593055
AMAT JAOIEN
GOUDSMEDERI


Toekang mas In-
donesier di
ONGEN RO.27 - DIONIAKANTA.
Pekerdjaän di-
tanggoeng baek.


10 a


Menoenggoe pesenan.


Toko PALEKAT
di moeka Pasar No. 44
DJOKJA.
Sedia:
KAIN POETIH (Morie)
ALOES dan KASAR
Djoega sedia:
BOEMBOE2, WENTER2,
kaperloean boeat Batik.
Boleh toekar menoekar dengan
Kain Batik keloearan Djokja.
215f
Di harap datang
HADIE BASALAMAH.


ejleyelyolq  uospey Bueley
ege
AINVVH dV
II NVSISVA) IVdNVS NVONYIG YIVdHOS NVSad SVXST
Buojod 3ojes —2 j. ledues
I j fejoot lep eleqey neje espeuey yoojuso uep 'aospeq oojes
g jledues —21 lep lejoou le Buelo aospeq jeaoq eBieH
uesoduered Buero eseqex je»oq uep 'euejoss uep aospequ
ueusousj uesopadex yeoju2o Bueleq-Bueleq eipas qepaos eit)
ISVAV
ISVAV
KLEEDING MAGAZIIN JANG MODERN


KLEEUING¬
PMAGAZLIN


Boeka sahan hari ketjoeali hari Djoem'at (Vrijdag).


3a


Beheerder
A. M. SOEPRAPTO.


CHLVROLET AUTOMOBIELEN
en D. S. A. MUTURTIETSEN
N. V. AUTOMOBIEL MIJ. L'AUTO


TOEGOE


DJOKJA-
208 f.


TELEF. 696


Technisch Bureau N. J. STOK
BAOESASRAN
DIOKJA.
TELEF. No. 387
Vertegenwoordiger Hs. Vg. ZELDENRUST Soerabaia.
BERDAGANG KANTOOR ARTIKELEN.
Seperti : MESIN TOELIS - baroe dan 2e. handsch
MESIN ITOENG-
„ 2e.
dan lain-lain bekakas boewat kantoor. Boleh ambil dengan Huur-
koop atau perdjandjian jang Gampang sekali.
Menoenggoe pesenan
37 a


Kalau Toean-toean datang di CHERIBON; haraplah me¬
nginap di
ORANJE HOTEL
Pagongan straat 21 - Telef. 77 - Cheribon.
Hotel Indonesier jang soedah terkenal.
Kamar-kamar bagoes, penerangan Electrisch, Waterleiding
dan Pekarangan lebar.
Sedia kamar besar, kamar ketjil dan kamar boeat familie.
Tarief sebagaimana Hotel jang lain.
Menoenggoe kedatengan,
Moh. ANWAR
24b
Eigenaar.


SCHRIJFMACHINES
BAROE dan TWEEDEHANDSCHE
DJOEWAL dan BELI
Sedia bermatjam-matjam merk.
REPARATIE - ATELIER
WONGSOPRA WIRO
Baliwerti 14a — SOERABAJA — Telef. Z 1782.


103


BARANG BAIK HARGA SOEDAH MOERAH (TOEROEN)
INGAT S. T. SJAMSOEDDIN INGAT
Batikhandel & Batikkerij Kaoeman-Djokjakarta.
Sedia sekalian matjam-matjam batik keloearan Djawa-tengah teroetama SOLO
dan DJOKJA dari bermatjam ragi dan tjorak (babar) tjolok jang model-model. Har
ga percodi koerang lebih
DIOKJA.
SOLO.


26- 30- 35 sampai 60 lebih
Sain pandj.
50
24-28-33
Saroeng
40
Selendang 20-25-30
Kain kepala 20- 24-28
35


Kain pandj.
Saroeng
Selendang
Kain kepala


18-20- 30
20-24-30
16- 18-25
15-18-20


60 lebih
45
35
35 „


Jang lebih haloes disediakan djoega, seperti kain pandjang moelai harga:
4-5-6 samai f 15.— per lembar — Pesanan banjak sedikit dikaboelkan. APALAGI
BOEAT SOEDAGAR-SOEDAGAR. Dan selamanja dikirim rembours. Tapi sebo¬
lehnja diharap pemesan kirim oeang lebih doeloe 1/4 atau 1/5 dari besarnja pesanan.
Baik jang ta' disetoedjoei boleh kembali.
Harga tanggoeng melawan
43 a


Melkhandel
„TAN ING LIANG"
Telef. 474 — SEMARANG.
Ambengan 94
Kalau Toean soeka minoem SOESOE jang TOELEN,
harap Telefoon SEMARANG 474.
Ditanggoeng HYGIENISCH dan tidak ada tjampoe-
rannja.
Boleh bestel per Telefoon dan kita antar sampe diroemah


202


Memoedjikan dengan hormat.





Kleermakerij, Chemische Wasscherij & Ververij
S. A. M.
DJOKJAKARTA
NGABEANSTRAAT
Bikin segala matjem pakean boeat Toean - Toean
dan Anak-Anak. Potongan menoeroet zaman.
Sanggoep tjoetji dan ganti kleur (warna) dari pa¬
kean Palmbeacht, Tricot, Gabardine etc.
Menanti dengan hormat.
Md. AFFANDI.
13 b.




























































































































































































































































































































































































































































































